
ofcfUNJUK r EKN/$ 


CERDAS CERMAT 


DAPUR KREASI 


TARI KREASI 

A i t 


ja 


PASANG BONGKAR TANDU 


STAND UP CO MED y 


DAUR ULANG PLASTK 


KE BERSHAN RUANGAN 

\vr% 


AKSI PAMERAN 


PENGHIJAUAN 


DONORDARAH 


f 

PENyULUH AN KESEHATAN REMAJA 

% i 1/ ' t a t i 


MALAM RAMAH TAMAH 


4 . 8 

Q t SMAN 6 


/AANfrUASARA 

WUIft 114 MMHflfMU'** M Ml IV IMHV HJUMf MAM 


i® 






:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


I. PENDAHULUAN 

PMR - PMI SMA Negeri 06 Makassar Unit 206 Berdiri sejak 02 Februari 1984, 
PMR SMA Negeri 06 Makassar Unit 206 telah eksis dalam begitu banyak 
kegiatan sosial kemanusiaan. Palang Merah Remaja SMA Negeri 06 
Makassar Unit 206 adalah salah satu wadah yang dimana salah satu yang 
berdiri dilingkungan sekolah. Maka dari itu PMR SMA Negeri 06 Makassar unit 
206 Makassar dituntut untuk aktif dalam penyelenggaraan program-program 
dibidang kemanusiaan, hal tersebut tetap dilaksanakan termasuk salah 
satunya memperingati hari lahir PMR SMA Negeri 06 Makassar Unit 206 yang 
mana akan dilaksanakan berbagai item kegiatan. 

II. Maksud dan Tujuan 

• Juknis ini dibuat sebagai penunjang kelancaran kegiatan lomba 

• Juknis ini dibuat dengan harapan bahwa segenap komponen yang terkait 
dalam kegiatan ini dapat mengetahui dan memenuhi segala peraturan yang 
telah ditetapkan. 

III. Dasar Pemikiran 

• Dalam rangka Milad ke XXXIII PMR SMA Negeri 06 Makassar Unit 206 

• Berdasarkan Progam Kerja pengurus PMR SMA Negeri 06 Makassar Unit 
206 Periode 2016-2017 

IV. Persyaratan Peserta 
A. Persyartan Umum 

• Setiap sekolah cuma dapat mengutus maximal 2 kontingen ( team ) 

• Setiap 1 kontingen beranggotakan 20 orang 

• Setiap kontingen tidak dikenakan biaya administrasi 

• Setiap peserta akan dikenakan biaya konstribusi sebesar Rp. 5000 yang 
akan ditukarkan dengan kupon undian berhadiah. 

• Pendaftaran di buka mulai tanggal 1 Desember 2016-4 Januari 201 7 

• Peserta masih terdaftar sebagai siswa/siswi pada sekolah bersangkutan 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


• Penilaian dan penetapan juara umum didasarkan pada akumulasi poin yang 
diperoleh dari seluruh cabang lomba, dengan penjabaran sebagai berikut: 


Lomba Inti Juara I : 5 

Juara II :4 

Juara III : 3 

Lomba Pendukung Juara I : 3 

Juara II : 2 

Juara III : 1 


• Penentuan juara umum berdasarkan Akumulasi Poin dan Kelengkapan 
Administrasi 

B. Kelengkapan administrasi 

• Mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap 

• Melampirkan rekomendasi atau mandat asli dari sekolah 

• Melampirkan foto copy KTA 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 

C. Bina Damping 

• Siswa(i) atau Alumni sekolah masing-masing yang dimandatkan dari 
sekolah 

• Tiap sekolah mengirim minimal satu orang per kontingen 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 

• Menggunakan atribut selama kegiatan berlangsung 

D. Pembina 

• Guru/staf administrasi yang dimandatkan oleh kepala sekolah 

• Tiap sekolah mengutus 1 orang pembina 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


E. Item Lomba 

1. Lomba Inti: 

• Lomba Pertolongan Pertama 

a) Perwakilan peserta Lomba Pertolongan Pertama setiap kontingen 
terdiri dari 3 orang putra, putri atau campuran 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar 

c) Sistem penentuan kasus simulasi Pertolongan Pertama memakai 
sistem make up 

d) Sebelum sesi pertolongan dimulai, terlebih dahulu APD di 
karantina, akan diadakan pengurangan poin apabila peserta ingin 
menambahkan APD diluar batas waktu pengumpulan. 

e) Sesi pelaksanaan kegiatan berupa : 

1. Babak Penyisihan : 

> Peserta akan melakukan Tes Tertulis 

> Peserta terdiri dari 1 orang dan akan dilakukan pengundian 
oleh panitia. 

> Peserta akan diberikan soal berupa essay sebanyak 25 
nomor 

> Peserta wajib menyelesaikan soal - soal tersebut selama 45 
menit 

2. Babak Semi Final 

> Peserta yang akan mengikuti babak semifinal adalah 'A dari 
babak penyisihan 

> 'A peserta yang berhasil lolos ke babak semifinal dihitung 
berdasarkan akumulasi poin tertinggi 

> Sistem di babak semifinal menggunakan sistem simulasi 
pertolongan pertama 

a) Terdiri atas 3 tahap : 1 . Karantina 

2. Pos Pertolongan 

3. Pos Rumah Sakit 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


b) Peserta lomba terdiri 3 orang dan pasien disiapkan 
oleh panitia. 

c) Peserta hanya membawa APD 

d) Penolong akan dipilih melalui sistem pengundian oleh 
panitia. 

e) Waktu pertolongan pada : 

• Wira : Pos Pertolongan Pertama : 10 Menit 

Pos Rumah Sakit : 3 Menit 

• Madya : Pos Pertolongan Pertama : 12 Menit 

Pos Rumah Sakit : 3 Menit 

3. Babak Final 

> Peserta yang akan mengikuti babak final adalah 14 dari 
babak semifinal 

> 14 peserta yang berhasil lolos ke babak final dihitung 
berdasarkan akumulasi poin tertinggi 

> Sistem di babak semifinal ialah menggunakan sistem 
simulasi pertolongan pertama 

a) Terdiri atas 3 tahap : 1 . Karantina 

2. Pos Pertolongan 

3. Pos Rumah Sakit 

b) Peserta lomba terdiri 3 orang dan pasien disiapkan 
oleh panitia. 

c) Peserta hanya membawa APD 

d) Penolong akan dipilih melalui sistem pengundian 
oleh panitia. 

e) Waktu pertolongan pada 

• Wira : Pos Pertolongan Pertama : 7 Menit 

Pos Rumah Sakit : 3 Menit 

• Madya: Pos Pertolongan Pertama : 10 Menit 

Pos Rumah Sakit : 3 Menit 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


• Cerdas Cermat 

a) Perwakilan peserta lomba Cerdas Cermat setiap kontingen terdiri dari 
3 orang putra, putri atau campuran 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar 

c) System pelaksanaan lomba 

1 . Sesi penyisihan yaitu : 

> Seluruh peserta akan diberikan soal sebanyak 20 nomor 

> Peserta wajib membawa papan tulis dan spidol 

> Peserta wajib mengangkat papan jawaban dalam waktu 5 detik 
setelah soal di bacakan 

> 8 team dengan poin tertinggi akan lolos ke babak selanjutnya 

2. Sesi kompetisi (versus) 

> Di sesi ini akan menggunakan system bagan 

> Peserta akan mengambil undian untuk menentukan bagannya 

> Disesi ini akan menggunakan sistem soal rebutan 

> Disesi ini terbagi atas perdelapan final, semi final dan final 

> Dibabak final akan di bagi 3 tahap (regu, lemparan, dan rebutan) 

d) Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
kemudian berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

• Tari kreasi 

a) Perwakilan peserta lomba Tari Tradisional setiap kontingen terdiri 
dari 3-5 orang, putra, putri, atau campuran 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar 

c) Peserta bebas memilih tarian tradisional apa yang akan ditampilkan. 

d) Waktu durasi pementasan adalah 10 menit ditambah 5 menit 
persiapan di belakang panggung. 

e) Persoalan pendukung pementasan seperti musik disediakan sendiri 
oleh peserta. Panitia hanya menyediakan sound system. 

f) Peserta boleh mengedit tarian sesuai dengan kebutuhan tetapi tidak 
menyimpang dari tarian aslinya. 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


g) Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 

kemudian berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

• Dapur Kreasi 

a) Perwakilan peserta lomba Dapur kreasi setiap kontingen terdiri 
dari 3 orang putra, putri atau campuran. 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar. 

c) Adapun menu yang akan dibuat oleh peserta adalah masakan 
nusantara. 

d) (Tema HUT PMR SMA Negeri 06 Makassar yg ke-33). 

e) Akan dilakukan karantina alat 60 menit sebelum pelaksanaan 
lomba dimulai. 

f) Peserta akan diberi durasi waktu selama 90 menit, termasuk 
plating. 

g) Peralatan dan perlengkapan lomba disiapkan seluruhnya oleh 
peserta. 

h) Bumbu yang dipakai tidak boleh menggunakan bumbu instan. 

i) Penilaian dilakukan secara tertutup. 

j) Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

2. Lomba Umum 

• Stand Up Comedv 

a) Perwakilan peserta lomba Stand Up Comedy setiap kontingen 
terdiri dari 1 orang putra atau putri. 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 6 Makassar. 

c) Peserta lomba diwajibkan hadir 15 menit sebelum acara lomba 
dimulai. 

d) Materi yang dibawakan bertema “ TAU MANGKASARA’ ” 

e) Durasi waktu tampil 5-8 menit 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


f) Peserta lomba wajib mengumpulkan materi yang akan dibawakan 
satu hari sebelum pelaksanaan lomba. 

g) Materi yang di bawakan tidak mengandung unsur sara dan tidak 
menggunakan bahasa yang tidak pantas 

h) Penilaian berdasarkan akumulasi point tertinggi. 

i) Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting 

• Daur Ulang (Plastik) 

a) Perwakilan peserta lomba Daur Ulang (plastik) setiap kontingen 
terdiri dari 3 orang putra, putri atau campuran. 

b) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar. 

c) Peserta akan diberikan durasi waktu pengerjaan selama 120 
menit (2jam). 

d) Penilaian meliputi : 

1. Fungsi 

2. Kerapihan 

3. Kebersihan 

4. Biaya 

e) Peralatan dan perlengkapan lomba seluruhnya disediakan oleh 
peserta 

f) Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan daur ulang 
minimal terdiri dari 3 jenis bahan sampah plastik yang berbeda. 

g) Sistem penilaian tertutup. 

h) Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

• PBT (PasangBongkarTandu) 

a) Perwakilan peserta Lomba PBT setiap kontingen terdiri dari 2 
pasang (putra, putri atau campuran) 

b) Lokasi kampus SMA Negeri 06 Makassar 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


c) Penilaian Lomba dilakukan secara terbuka kecuali FINAL 

d) Penilaian Lomba meliputi : 

> Kerapihan 

> Kekuatan 

> Kekompakan 

> Kesalahan 

> Waktu 

e) Peralatan Lomba 

> Induk Bambu : Panjang 225 cm Diameter Minimal 5 cm 

> Anak Bambu : Panjang 60 cm Diameter Minimal 5 cm 

> Tali Pandan : 4 Utas, berukuran Minimal 6,5 meter . 

f) System Pelaksanaan lomba : 

1) . Penyisihan 

2) . Babak 16 besar 

3) . Babak 8 besar 

4) . SemiFinal 

5) . Final 

> Babak penyisihan semua peserta akan di perlombakan dan 16 
team dengan poin tertinggi akan masuk ke babak selanjutnya. 

> Pada babak 16 besar sampai babak final memakai sistem bagan 
dan akan dilakukan pengundian. 

> Panitia akan melakukan karantina peralatan PBT bagi peserta 
yang masuk babak 16 besar sampai final 

> Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 


H 


Pmrpmiunit206mks@Rmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


• Lomba Kebersihan Ruangan 

a) Peserta lomba kebersihan ruangan memiliki ketua kontingen 
yang bertugas mengkordinisir kontingennya dalam hal lomba 
kebersihan kelas. 

b) Peserta lomba kebersihan ruangan wajib menata dan 
membersihkan ruangan kelas masing-masing peserta. 

c) Lokasi kegiatan kampus SMA Negeri 06 Makassar. 

d) Penilaian dilakukan setiap hari selama lomba berlangsung. 

Hal- hal yang belum di atur pada petunjuk teknis ini, akan di atur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 


f. 


Technical Meeting 

Untuk mendukung lancarnya kegiatan ini, maka setiap sekolah 
harus mengirimkan maksimal 2 orang utusan untuk mengikuti 
technical meeting yang dilaksanakan pada : 


Technical 

Meeting 1 

Tanggal 

: 11 Desember 2016 

Pukul 

: 13.00 WITA 

Tempat 

: SMA Negeri 06 Makasar 

Technical 

Meeting II 

Tanggal 

: 4 januari 2017 

Pukul 

: 19.00 WITA 

Tempat 

: Lokasi lomba ( SMAN 6 MAKASSAR) 


g. Fasilitas peserta 

a. Id Card Peserta 

b. Tropy 

c. Sertifikat 

d. Plakat 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


e. Dana Pembinaan 

1. Juarai : Rp. 100.000 

2. Juara II : Rp. 75.000 

3. Juara III : Rp. 50. 000 

h. Penutup 

Demikianlah petunjuk teknis pelaksanaan lomba GEMPAR 3 
(Gebyar Meraih Prestasi Dalam Aksi Kepalang Merahan ) 

PMR PMI tingkat Wira - Madya Se Sul-Sel tahun 2017 ini di 
susun untuk dijadikan pegangan dalam persiapan dan 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Segala sesuatu yang belum 
diatur dalam ketentuan ini akan di atur kemudian. Semoga Tuhan 
Yang Maha Esa meridhoi segala aktivitas kemanusiaan kita. 

CP: Muhammad Sidik : 082191797069 
Aulia Puspa Indasyari : 085211695212 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


LOKASI 

KEGIATAN 



BANDARA 

SULTAN HASANUDDIN 




TBIlKAN di 
OOOOLEtfi#£ 



nhOJ WChMi-h.VK.VJh 
OPtCGCCLK ATAU 
AF UKA3I ITMhOJ Gft C GCE 
DI SHAFTTI'GhD AhDA 











:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


FORMULIR PENDAFTARAN 
"GEMPAR #3 2017" 

LOMBA KEPALANGMERASHAN TINGKAT WIRA & MADYA SE-SULSEL 


NAMA SEKOLAH/TIM : .... 

ALAMAT : .... 

NO. TELEPON : .... 

JUMLAH PESERTA : .... 

PEMBINA :.... 

BINA DAMPING : 1. 

2 . 


• LOMBA PERTOLONGAN PERTAMA 

1. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 

2. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 

3. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 


H 


\ 

2x3 

/ 


\ 

2x3 

J 


\ 

2x3 

J 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : J/. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 


• LombaCerdasCermat 

1. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 

2. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 

3. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 


\ 

2x3 

J 


\ 

2x3 

J 


\ 

2x3 

J 


Lomba Dapur Kreasi 

1. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 



H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : J/. Prof. Dr. Ir. Sutam[ No. 4 Makassar 

2. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 



3. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 



• Lomba Tari Tradisional 

1. Nama 
Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 

2. Nama 
JenisKelamin 

Alamat 

No. Handphone 
JenisKelamin 

3. Nama 
JenisKelamin 

Alamat 

No. Handphone 


H 


N 

2x3 

/ 


\ 

2x3 

/ 



Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : J/. Prof. Dr. Ir. Sutam[ No. 4 Makassar 

JenisKelamin : 

4. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 

5. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 

No. Handphone : 

JenisKelamin : 


• LombaPasangBongkarTandu 

1. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 

2. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 



\ 

2x3 

J 


\ 

2x3 

J 


\ 

2x3 

/ 



H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : J/. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 

3. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 


No. Handphone : 
JenisKelamin : 



N 

2x3 

J 


4. Nama : 

JenisKelamin : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 

• Lomba Stand Up Comedy 

1. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 




• Lomba Daur Ulang (Plastik) 

1. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 



H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


:+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 


2. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 



3. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 



• Lomba Kebersihan Ruangan 

1. Nama : 

Alamat : 

No. Handphone : 
JenisKelamin : 



H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 


+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 



[T%1 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

w- SMA NEGERI 6 MAKASSAR 

Atam rt Jl Prof. Dr )r suami hd. B<r»*ec T ama tanrcc T«**F«r 516636, «mal*: sman6mks^y«hoo oc m . 6664» 

NSS : 13 0 0 1 1 9 6 0 1 4 0 2 61 NPSN | 4 0 3 1 T 8 9 3 J 


SURAT REKOMENDASI 
Nomor: 420/ /SMAN6/X/2016 


Dasar Surat dari Panitia Pelaksana Gebyar Meraih Prestasi Dalam Aksi 

Kepalangmerahan 2017 PMR Unit 206 SMAN 6 Makassar Nomor 
00 1 /B/Panpel-Gempar-PMRSM ANSIX/X/20 1 6 Tanggal 05 Oktober 2016 Hal 
Permohonan Penerbitan Surat Rekomenadsi Kegiatan. 

Dari Panitia Pelaksana GEMPAR 2017. 

Kepada : Panitia Pelaksana GEMPAR 2017. t 

Untuk Diberikan Rekomenadasi untuk melaksanakan kegiatan Gebyar Meraih Prestasi 

Dalam Aksi Kepalangmerahan PMR Unit 206 SMAN 6 Makassar dengan Tema 
“3 Bakti Nyata" yang nrsya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4-8 Januari 
2017. 

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan unt dilaksanakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 


pd f 


Tembusan : 

1 . Pertinggal 



H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 




PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jl. Letjen Hertasning Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222 
Website. http//www.dikbud_makassar.info ; e-mail : dikbud.makassar@yahoo.com 



Makassar, (£> Oktober 2016 


Kepada 

Yttv Panpel Gempar 2017 

PMR Unit 206 SMAN 06 Makassar 
di- 

Makassar 

REKOMENDASI 

Nomor: 421.3 / ^ /S.R/DPKO/2016 

TENTANG 

GEBYAR MERAIH PRESTASI (GEMPAR) 2017 

k pasarkan Surat Saudara ’ Nomor : 003/B/PANPEL-GEMPAR-PMRSMANSIX/X/2016 Tanggal 10 
Oktober 2016 tentang Permohonan Rekomendasi kegiatan Gempar 2017 (Gebyar Meraih Prestasi), yang akan 

Qis6i@nQQdrdKdn p3u3. 


Hari/ tanggal 
Tempat 


Rabu s.d. Minggu, 04 s.d. 08 Januari 2017 
: SMA Negeri 6 Makassar 


Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat dipertimbangkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: y 

1. Pelaksanaan kegiatan senantiasa dikoordinasikan dengan Kepala Sekolah dan dilaksanakan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu proses 
belajar mengajar di sekolah; 

2. Tidak diperkenankan memungut biaya kepada siswa/orang tua siswa dan hal-hal yang timbul 
akibat pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab Panitia Pelaksana; 

3. Membuat laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar paling 
lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan; 

4. Rekomendasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 8 Januari 
2017. 

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


PALA DINAS 



Tembusan 

1 Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar 

2 Asrsten Bidang Administrasi dan Sekda Kota Makassar di Makassar 

3. Inspektur Kota Makassar di Makassar 

4. Kepala BPKAO Kota Makassar di Makassar 

5. Pertinggal. 


«sftgkat: Pembina UtarVa Muda 
NIP 19580215 198603 1 017 


H 


Pmrpmiunit206mks@Rmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 




+( 


PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 




Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 



REKOMENDASI 

Nomor: ,2?&/RLW/5.5.0/X/2016 

Berdasarkan surat Panitia Pelaksana Gebyar Meraih Prestasi Dalam Aksi 
Kepalangmerahan (GEMPAR 2017), Nomor: 005/B/PANPEL-GEMPAR- 

PMRSMANSIX/X/201 7, tanggal 18 Oktober 2016, tentang Permohonan Rekomendasi 
Kegiatan, maka dengan ini Pengurus PMI Prov. Sulawesi Selatan pada prinsipnya 
menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada: 

Nama : Aulia Puspa Indasyari 

Jabatan : Ketua Panitia 

Untuk melaksanakan kegiatan: 

Nama kegiatan : Gebyar Meraih Prestasi Dalam Aksi 
Kepalangmerahan 

Pelaksana : PMR Unit 206 SMAN 6 Makassar 

Waktu : 4 - 8 Januari 2017 

Tempat : Makassar 

Dengan ketentuan beberapa hal antara lain: 

1. Dalam melaksanakan kegiatan senantiasa menjaga citra Palang Merah 
Indonesia (PMI) 

2. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus PMI Kota Makassar dan Instansi 
yang terkait di lapangan. 

3. Kegiatan yang dilakukan tidak membebani Pemerintah dan masyarakat. 

4. Setelah selesainya kegiatan ini paling lambat satu bulan laporannya 
disampaikan secara tertulis kepada Pengurus PMI Kota Makassar dan 
ditembuskan kepada Pengurus PMI Prov. Sulawesi Selatan. 

5. Rekomendasi ini tidak untuk dipergunakan untuk politik praktis. 

6. Rekomendasi ini tidak untuk dipergunakan untuk mencari dana. 

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Makassar 
Pada tanggal : 19 Oktober 2016 



Pengurus 
Merah Indonesia 
Sulawesi Selatan 
Ketua, fr— 


Markas Provinsi Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan : 

Jl. A. Pangerang Pettarani No. 47 Makassar (Graha Pettaram Lt. III) 

Email : sulawesi_selatan@pmi.or.id, posko_sulsel@pmi.or.id, pmisulsel@yahoo.com, website : www.pmisulsel.or.id 


H 


Pmrpmiunit206mks@gmail.com 


Pmrsmansix 206 


PMR SMA Negeri 6 Makassar 



PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2016 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 06 MAKASSAR 



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 4 Makassar 





raiang 
# Merah 
Indonesia 


Palang 


REKOMENDASI 


Nomor : 387/RLW/5.5.1 /X/2016 


Merujuk surat dari Pengurus PMR Unit 206 SMA Negeri 6 Makassar No. 
002/B/PANPEL-GEMPAR-PMRSMANSIX/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal 
Permohonan Surat Rekomendasi, maka dengan ini kami pada dasarnya menyetujui 
dan memberikan Rekomendasi kepada : 

Nama : AULIA PUSPA INDASYARI 

Jabatan : Ketua Panitia 

Untuk melaksanakan kegiatan “ Gebyar Meraih Prestasi Dalam Aksi 
Kepalangmerahan (GEMPAR) 2017 ” yang dilaksanakan oleh PMR Unit 206 SMA 
Negeri 6 Makassar tanggal 04 s/d 08 Januari 2017 bertempat di Kampus SMA Negeri 
6 Makassar, dengan catatan sebagai berikut : 

1 . Tidak menggangu proses belajar - mengajar di sekolah; 

2. Tidak menggganggu ketertiban umum; 

3. Mengikuti Pedoman Manajemen Pembinaan PMR; 

4. Senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang terkait 
lancarnya kegiatan yang dilaksanakan; 

5. Agar melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan 
sejak berakhirnya kegiatan tersebut. 

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Dikeluarkan di :Makassar 

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016 

Pengurus 

PALANG MERAH INDONESIA 

1/ rtf rc tr 


Markas Palang Merah Indonesia Kota Makassar : 

Jin. Lanto Dg. Pasewang No. 5 5 Makassar 90142 Sulawesi Selatan Tip. 041 1 - 854 221 Fa». 041 1 - 868 798 
email : kota tnakassaro pini.or.id ; pmi makassara vahoo.co.id 



Pmrpmiunit206mks@gmail.com 



Pmrsmansix 206 



PMR SMA Negeri 6 Makassar 



